Belajar llmu Nahwu dari Kitab al Jurumiyyah 


{Pelajaran Ketiga Puluh Enam} 
LANJUTAN - BAB 'AMIL-'AMIL NASHAB 

(Huruf-huruf yang menashabkan) 

MATAN: 


.. jlj g.LaJLj fX? ‘(1^3 ‘ob ‘01 1/^*3 tisjOup iL-vsIjllli 


Berkata penulis rahimahullah : 'Amil Nashab (huruf yang menashabkan) ada sepuluh, yaitu; 


1 . 


01 


2. 

y 

0 s' 

3. 

j.l 

4. 


5. 


6. 

ft 

7. 

a - 

8. 


9. 


10. 



fJPenjelasan: 


5. Huruf fV) disebut juga LAM TA'LIL. Dinamakan LAM TA'LIL karena Jumlah (kalimat) 
setelah LAM TA'LIL merupakan sebab terjadinya Jumlah sebelumnya. 

■ Contoh Huruf LAM TA'LIL; 


0iJ\ Ji iJiS 

"Saya pergi ke perpustakaan untuk membaca." 
yakni saya datang ke perpustakaan sebabnya saya ingin membaca. Kalau saya tidak ingin 
membaca, maka saya tidak ke perpustakaan. 

Disini Jumlah (kalimat) "untuk membaca" jatuh setelah LAM TA'LIL, yang mana dia 
adalah sebab terjadinya Jumlah sebelumnya, yaitu "Saya pergi ke perpustakaan". 


artlkel : www.pelajaranforumkis.com 



Belajar llmu Nahwu dari Kitab al Jurumiyyah 


125 

■ Contoh kedua: 

JbA JofJLJil I J! £4*3 

"Saya pergi ke masjid untuk shalat." 

yakni saya datang ke masjid sebabnya saya ingin shalat. Kalau saya tidak ingin shalat, 
maka saya tidak pergi ke masjid. 

Perhatikan Fi'il Mudhari' pada dua Jumlah (kalimat) diatas! 

Tidak boleh kalian membaca Fi'il Mudhari ini (' JV) dan dengan di Rafa', karena telah 

masuk padanya Huruf ) . Jika Huruf (i£ fV) masuk pada Fi'il Mudhari', maka harus 
kalian Nashabkan Fi'il tersebut seperti misal diatas. 

Misal LAM TA'LIL dalam al-Quran; 

{^ily && djjl 3} 

"Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia". 
[QS. An-Nahl : 44] 

Lihatlah Fi'il Mudhari (cj$), dia di Nashab karena masuk padanya LAM TA'LIL. 

6. Huruf (^4-1' ft) LAM AL-JUHUD; adalah Huruf LAM yang masuk pada Fi'il Mudhari', yang 
ciri-cirinya didahului oleh kalimat (64 u>) dan (ti&fl). 

■ Contoh yang didahului kalimat (o>4u): 

4JJI jlS' 

"dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu" 

[QS. Al-Baqarah : 143] 

■ Contoh yang didahului kalimat p): 

"maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka". 

[QS. An-Nisaa : 137] 

Perhatikan Fi'il Mudhari' pada dua Jumlah (kalimat) diatas! 

Tidak boleh kalian membaca Fi'il Mudhari ini (<^4=4) dan (jpp) dengan di Rafa', karena telah 
masuk padanya Huruf LAM AL-JUHUD. Jika Huruf LAM AL-JUHUD masuk pada Fi'il 
Mudhari', maka harus kalian Nashabkan Fi'il tersebut seperti pada dua ayat diatas. 


artlkel : www.pelajaranforumkis.com 



Belajar llmu Nahwu dari Kitab al Jurumiyyah 


Waffaqallahul jami 1 li kulli khoirin. 


& Disusun oleh Abu 'Ubaidah bin Damiri al-Jawy, 
11 Dzul Qa'dah 1436/ 29 Agustus 2015 
di kota Ambon Manise. 

WA FORUM KIS 


artlkel : www.pelajaranforumkis.com 



